PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN 


KECAMATAN SELEMADEG 
PERBEKEL DESA BAJERA 


KEPUTUSAN PERBEKEL DESA BAJERA 
NOMOR: 20 TAHUN 2023 


TENTANG 


PEMBENTUKAN KADER KESLING DAN KADER JURU PEMANTAU JENTIK 


Menimbang: a. 


Mengingat : 


1, 


(JUMANTIK) 
DESA BAJERA 


PERBEKEL DESA BAJERA 


Bahwa Pembangunan Kesehatan bertujuan meningkatkan 
kemampuan untuk hidup sehat dan dapat mengetahui 
masalah kesehatan, meningkatkan kesehatan 
lingkungan, meningkatkan setatus gizi, mengurangi 
kesakitan dan kematian serta pengembangan keluarga 
sehat sejahtra, 


. Bahwa untuk menjaga lingkugan bersih dan sehat 


merupakan salah satu upaya pencegahan berbagai 
gangguan kesehatan /penyakit: 

Bahwa untuk efektifitas, efesiensi pelaksanaan untuk 
perlu dibentuk Kader KESLING dan Kader Juru 
Pemantau Jentik (Jumantik) di Desa Bajera, 


. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 


dimaksud dalam Hurup a,b dan c perlu ditetapkan 
dengan Keputusan Perbekel Desa Bajera. 


Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495), 


Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6231), 


10. 


11. 


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 
tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5864, 


Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 
104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 
2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 260), 


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 
2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 2091), 


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
2094), 


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611): 


Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 
tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203), 


Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 
tentang Pedoman Umum Pembangunan dan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261), 


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 1295), 


Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 08 Tahun 2022 
tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 
Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 960): 


Is. 


13, 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19, 


20. 


2, 


Peraturan Bupati Kabupaten Tabanan Nomor 19 
Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan 
Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten 
Tabanan Tahun 2016 Nomor 19), 


Peraturan Bupati Tabanan Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 12 ), 


Peraturan Bupati Tabanan Nomor 73 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 73 ), 


Peraturan Bupati Tabanan Nomor 87 Tahun 2019 
tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana 
Desa, Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 
Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan 
Tahun 2019 Nomor 87 ), 


Peraturan Bupati Tabanan Nomor 23 Tahun 2020 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan 
Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Tabanan Tahun 2020 Nomor 23 ), 


Peraturan Bupati Tabanan Nomor 100 Tahun 2022 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 
2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 
2022 Nomor 100 ), 


Peraturan Desa Bajera Nomor 3 Tahun 2017 
tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal 
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa 
(Lembaran Desa Bajera Tahun 2017 Nomor 3), 


Peraturan Desa Bajera Nomor 02 Tahun 2022 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Desa (Lembaran Desa Tahun 2022 Nomor 02), 


Peraturan Desa Bajera Nomor 07 Tahun 2022 
tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes) 
(Lembaran Desa Tahun 2022 Nomor 07), 


Peraturan Desa Bajera Nomor 09 Tahun 2022 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
(APBDes) Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa 
Tahun 2022 Nomor 09): 


Menetapkan : 


PERTAMA 


KEDUA 


KETIGA 


KEEMPAT 


MEMUTUSKAN 


KEPUTUSAN PERBEKEL DESA BAJERA TENTANG 
PEMBENTUKAN KADER KESLING DAN KADER 
JUMANTIK DESA BAJERA KECAMATAN SELEMADEG 


Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran 
Keputusan ini sebagai Kader KESLING dan Kader 
JUMANTIK Desa Bajera. 


Kader KESLING mempunyai tugas sebagai berikut: 

1. Menyiapkan data dan informasi tentang keadaan dan 
perkembangan Kesling. 

2. Memantau kesehatan rumah dan lingkungan 
sekitarnya dengan menggunakan kartu rumah . 

3. Melakukan Pemantauan dan bimbingan KK Binaan. 

4. Mengimformasikan masalah yang dihadapi 
berdasarkan hasil pantauan tersebut Kepada Kepala 
Desa dan Kepala Dusun dalam rangka pemecahan 
masalah. 

5. Menganalisa masalah dan kebutuhan pembinaan 
serta menetapkan alternative pemecahan masalah 
yang dihadapi. 

6. Menyusun rencana tindak lanjut penyelesaian 
masalah 

7. Melaporkan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan kepada 
Perbekel dan intansi terkait. 


Kader Juru Pemantau Jentik (Jumantik) mempunyai tugas: 


1. Mengamati dan membunuh jentik dengan abate di 
setiap rumah penduduk. 

2. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang 
penyakit demam berdarah. 

3. Melakukan koordinasi dengan kelian dinas, Perbekel 
untuk melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk 
(PSN). 

4. Mencatat dan menyerahkan laporan yang dibuatnya ke 
Puskesmas. 


: Pembiayaan kegiatan bersumber dari Dana Desa Bajera 
Tahun 2023. 


: Apabila dalam Keputusan ini masih terdapat kekurangan / 
kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya. 


KELIMA : Keputusan Perbekel Desa Bajera ini mulai berlaku pada 
tanggal ditetapkan. 


Ditetapkan di Bajera 
Pada Tanggal 02 Januari 2023 


TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 
1. Camat Selemadeg 
2. Ketua BPD Desa Bajera 
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan 
4. Arsip. 


LAMPIRAN I 
NOMOR 
TENTANG 


Ketua 
Sekretaris 
Bendahara 


Anggota 


: KEPUTUSAN PERBEKEL DESA BAJERA 
: 20 TAHUN 2023 


: PEMBENTUKAN KADER KESLING DAN KADER 


JUMANTIK DESA BAJERA, KECAMATAN 
SELEMADEG 


SUSUNAN PENGURUS KADER KESLING 
DESA BAJERA 
PANDE NYOMAN PURNAMAYANTI 
PUTU AYU KRISMA DEVIANI 
NI WAYAN SUCIARIASIH 
- NI NENGAH DIAN SURYANI 


- NI KETUT SUMARTINI 
- TITA ALOHA 


Perbekel Desa Bajera 


I PUTU SUKARATA 


LAMPIRAN II ': KEPUTUSAN PERBEKEL DESA BAJERA 


NOMOR : 20 TAHUN 2023 

TENTANG : PEMBENTUKAN KADER KESLING DAN KADER 
JUMANTIK DESA BAJERA, KECAMATAN 
SELEMADEG 


SUSUNAN PENGURUS KADER JUMANTIK 
DESA BAJERA 


NI KOMANG AYU MEIDANI 


Ketua 

Sekretaris : Ni LUH EVI SUYANTI 
Bendahara NI MADE DEWI SURYANI 
Anggota - ANAK AGUNG RATNAWATI 


- NI NYOMAN ARWATI 
- ARYANTI 


Perbekel Desa Bajera 


I PUYWU SUKARATA 


